Format Surat Persetujuan Ketua 


Kop Surat Yayasan 


SURAT IZIN MENGIKUTI SELEKSI PPPK JF GURU TAHUN 2024 
Nomor : .......cccccccccccceccccs 


Kepada Yth. 
Bpk. Bupati Tulungagung 
di - 

TULUNGAGUNG 


Sehubungan dengan persyaratan pendaftaran pada pelaksanaan 
Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan 
Fungsional Guru di Instansi Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana 
diatur pada Diktum keenam KepmenPAN-RB Nomor: 348 Tahun 2024, maka 
saya yang bertanda tangan di bawah ini : 


Nama 
Jabatan 
Nama Yayasan 


Memberikan izin kepada : 


Nama 
Tempat/Tanggal Lahir 
Pendidikan 

Alamat 

Jabatan yang dilamar 
Unit Kerja 


Untuk mengikuti seleksi ASN PPPK JF Guru tahun 2024 sebagai 
pelamar prioritas dan akan mematuhi segala ketentuan yang berlaku. 
Apabila yang bersangkutan dinyatakan lulus seleksi, siap dilepaskan dan 
ditempatkan pada sekolah negeri. 

Demikian surat izin ini dibuat dengan sebenar - benarnya untuk dapat 
dipergunakan sebagaimana mestinya. 


ulungagung, Oktober 2024 


Nama Ketua Yayasan 


